DOSEN-DOSEN LAIN 
JUGA SANGAT 
MEMUJI DIRIMU. 


BAHKAN, АКИ JUGA 
BERHARAP BESAR 
PADAMU... 








MASIH JELAS INGATAN ITU 
DI KEPALAKU.., TAPI, DATA UNTUK 
MEMBUKTIKANNYA 
SAMA SEKALI NEGAK ADA? 





9 


APA INI YANG DISEBUT 
WITHDRAWAL SYMPTOMPS? 








TEKANAN DAN PASA TAKUT 
AKAN KESALAHAN... 





„PERLAHAN SEMAKIN MEMBUATKU GILA. 





SE-SEKALI 
SAJA... 





ОКЕ, CUMA SEKALI 


Aku CUMA 
PAKAI SEKALI LAGI. 









INI KAN 
WAWANCARA PENTING. 
JADI, AKU NGGAK BOLEH 
BIKIN KESALAHAN. 


INI MUNGKIN 
AKAN MENENTUKAN 
HIDUPKU 





KALAU СИМА 
PAKAI SEKALI... 








ali |! Vay | 








KENAPA HEEJI 
HAQUS МЕМУЕМТИН 


LAPTOP Пи...? 





OKE! MENDING Аки 
CERITAKAN SEMUANYA 
KE HEEJI. 








a СИМА PERLU 


(i ig 
DIA JUGA SUKA 
DENGAN FITUR 
LAPTOP INI. 





ANEKAT 
TELEPONNYA, 
HEEJI... 





KENAPA 
8ELAKANGAN INI 
JARANG TERIMA 

TELEPON DARIKUP! 








SIAPA YANG SUDAH BIKIN 
DIA BISA JADI ARTIS.. 








SIAPA YANG SEKAQANG 
MENDERITA КАРЕМА 
SESEORANG... 


MENTANG-MENTANG 
SUDAH HEBAT, 
DIA MELUPAKAN AKU? 





















OKE- KITA AKAN 
LANJUTKAN LAGI SETELAH 
10 MENIT ISTIRAHAT- 


TEQIAA KASIH ATAS 
KERJA KERAS KALIAN- 









EHP KAKAK 
TADI TELEPON? J 





A AKU SUDAH KIRIM 
ESAN KALAU HARI INI ADA 
SYUTING VIDEO KLIP. 
APA PESANNYA 


NGGAK SAMPAI? 


WOAHAHA- 
BAGUS, BAGUS! 





TERNYATA KALIAN 
BEKERJA KERAS~! 





KARENA SEBENTAR LAGI 
AKAN DEBUT, KALIAN HARUS 
LEBIH SEMANGAT~ 


AKU SUOAH 
MENGHABISKAN 
BANVAK UANE UNTUK 
GRUP INI. НАНА. 





SELAMAT 
SIANG, 
PAK PRESDIR. 





MULAI MINGGU DEPAN, 
KITA AKAN RILIS SIARAN PERS. 
JADI, KAU HARUS 
MENJAGA SIKAPMU. 














HATI-HATI, JANGAN CARI МИКА 
KE PENYANYI ATAU IDOLA TAMPAN 






TË 
LA η 
MT EN S ва 






KALAU KETAHUAN 
PENGGEMAR FANATIK МЕРЕКА, 


KAU BAKAL MENDERITA. 










AH- 
JANGAN KHAWATIR, 
SAYA TIDAK AKAN 
BEGITU. 





LAGI PULA, 
ANDA KAN TAHU KALAU 
SAYA SUDAH PUNYA 
PACAR. 










AH~ LELAKI YANG BERNAMA 
SEO GIHYUK? KAU BELUM 
MENGAKHIRI HUBLINGAN 
DENGANNYA? 






WAH, 
SANGAT POLOS. 







KAU INGIN MENYEBARKAN 
RUMOR "ANEGOTA GIRL GROUP 
PUNYA PACAR" SEBELUM 


INGIN JADI ARTIS ATAU 
TIDAK, SIH? 






Ol SURAT KONTRAK 
JUGA SUDAH TERTULIS PERJANJIAN 
TIDAK BOLEH ADA SKANDAL PERCINTAAN 
SELAMA 3 TAHUN SETELAH DEBUT! 


AH... SAYA... 
MINTA МААР. 





ОкЕ, МАР! KITA 
MULAI BISNIS OENGAN BAIK- 
JANGAN КАШ SIA-SIAKAN 
UANGKU. 


DEMI KESUKSI 
BERSAMA- 








W." | лии 

















PAK 
PRESDIR~ 





APA YANG 
ANDA PIKIRKAN SAMPAI 
v > BEGITU LAMA? 








SAYA AKAN MENGURUS 
HUBUNGAN PRIBADI 
PARA ANGGOTA 
DENGAN TELITI. 





SELAMA KITA HIDUP, 
HAL YANG TERLUPAKAN 
BISA TIBA-TIBA TERINGAT 
KEMBALI, KAN? 


чу ва 
APA YANG 
АМОА.. 





AKU HARUS 
MENEMLI HEEJI 
SECARA TERPISAH 
NANTI MALAM. 





PERMISI... 
SELAMAT 


SAVA DATANG 
KE SINI KARENA 
OIPANGGIL PRESDIE... 








BELIAU ADA 








PAK PRESDIR 
MEMANGGIL 





WAH- HEEJI 
YANE CANTIK- 
CEPAT MASUK. 


AH... 
TIDAK USAH. 





ANDA BILANG 
INGIN MEMBICARAKAN 
TENTANG PACAR SAYA... 


№: SAYA 
JUGA ADA SESUATU 
YANG INGIN DISAMPAIKAN 
TERKAIT HAL ITU... 





KALAU SAMPAI HARUS PUTUS, 
SAYA MERASA AGAK 
DIA SESEORANG YANG SANGAT 
ВЕРАРТ! BUAT SAYA. 


АН- ОКЕ, ОКЕ 
CINTA ITU BUKAN 
HAL YANG 
SALAH. 





COBA PIKIRKAN 


RASANYA MELARANG ARTIS 
UNTUK BERPACARAN ITU 
HAL YANG KUNO. 









AKU JUGA BUKAN 
TIPE ORANG YANG 
KERAS KEPALA. 


AZ PACARMU 
SEO GIHYUK, KAN? 
KAU BOLEH LANJUT 
BERHUBUNGAN 
DENGANNYA. 


WAH, 
BENARKAH? 





TERIMA KASIH 
BANYAK, 
PAK PRESDIE! 


KARENA DIA PACAR 
DARI SEORANG PENYANYI 


DI PERUSAHAANKU, 








AKU INGI 
BERKENALAN SEBENTAR 


DENGANNVA. 





COBA TELEPON 
DIA DAN 
SAMBUNGKAN 





TIDAK PERLU, 
PAK PRESDIR- 


BIAR SAYA SAJA 
YANG MENYAMPAI- 
KANNV.. 





८०६ 
NEGAK DENGAR 
AKU SURUH 


\_ 





7 
2 


S 


1 v! 





аа. 





APA KAU SUDAH 
LUPA PADAKU? WAH, 
SEDIH РАЗАМУА 











SESEORANG YANG MENGHAPUS 
INGATAN ORANG LAIN SESUKA HATI, 
TERNYATA PUNYA DAYA INGAT 
YANG BURUK. 


KITA PERNAH MENGHABISKAN 
BEBERAPA MALAM BERSAMA 
DI MOTEL. INGAT, KAN? 


KAU MELATIHKU SEPERTI 
Амоме DAN MEMBUAT 
EKORKU BERGERAK-GERAK. 









АКИ KAGET SAAT TAHU 
KAU BISA MENGHAPUS 
INGATAN MANUSIA. 






BAHKAN PAKAI LAPTOP YANG 
SEHARUSNYA SUDAH DIJUAL 
KE TUKANG LOAK. 





Aku BICAPA 
SINEKAT SAJA. 


SERAHKAN 
LAPTOP ITU 
PADAKU. 





KALAU KAU 
MENYERAHKANNYA, 
AKU AKAN SELAMATKAN 
HIDUP KALIAN BERDUA. 


'OH, SEMUANYA 
AKAN BAIK-BAIK SAJA, 
KALAU AKU MENGHAPUS 

INGATAN KALIAN. 


DASAR BODOH... KAU TETAP 
MELAKUKAN HAL SEPERTI INI, 
PADAHAL SUDAH TAHU AKU BISA 
MENGHAPUS INGATANMU? 








AKU TIOAK TAHU BAGAIMANA INGATANMU 
BISA KEMBALI. TAPI, KALAU SEKAQANG JUGA 
AKU HAPUS INGATANMU.. 












HUH~ UNTUK MENGHADAPI 
SESEORANG YANG PLINYA 
KEKUATAN SEPERTI DIRIMU, 


pd 


м ENGHAPUS INGATAN Deng 
AN 


“Ap, 





% 
O, 


入 
KA 
Tay, ku Rs 
Ke, a 
४84, | JIKA MENVENTU 


„KAU PIKIR AKU 
TIOAK PUNYA PERSIAPAN 
APA PUN? 


AKU BARU PERTAMA 
KALI OITATO, 
TERNYATA SAKIT SEKALI. 





TAPI, AKU 
HARUS KUAT 
MENAHANNYA. 


KAU TIOAK AKAN BISA 
MENGHAPUS TATO DENGAN 
LAPTOP ITU, КАМ? 

















\ < 


KALAU SEANDAINYA BISA, 


BERARTI AKU TIDAK PUNYA 
CARA UNTUK MENANG 
DARI, 





JANGAN BERTINDAK 
SEMBRONO. CEPAT BAWA 
LAPTOP ITU KE SINI, 


KALAU KAU 
TERUS BERSIKAP KURANG 
AJAR, TATO YANG 
ADA Ol TANGANKU... 





. AKAN DIGAMBARKAN DI SELURUH 
TUBUH PACARMU, SETELAH ITU, FOTO 
TELANJANGNYA AKAN AKU SEBARKAN 

КЕ SELURUH NEGERI 


R a. 
$$ 7% % $ ey $ 


nt v 


HAHAHAHAHA~ 
BAGAIMANA? 
SERU, KAN? 





АН, IYA. SEKARANG 
AKU ADA DI... 


TIOAK PERLU 
KAU BERI ТАН! 












КАРЕМА UNTUK MELACAK 
BAJINGAN SEPERTI DIRIMU 

ADA DI MANA BUKANLAH 
HAL YANG SULIT. 


KAU SUDAH SALAH 
MENGUSIK ORANG. 


















KENAPA INGATANNYA 
BISA KEMBALI LAGI...> 





























JANGAN- 
JANGAN... 


“ΚΑΘΕΝΑ 
BERSENTUHAN FISIK 
SAMA HEEJI? 


KALAU ВЕМАР BEGITU, 
BESAR KEMLINGKINAN 
INGATAN AYAH HEEJI JUGA 





5579860 ων ον νο k 


aron aut 


TAPI, KENAPA DIA 
MEMBIARKAN AKU? 


KALAU 
BEGITU... 











IYA, INSPEKTUR. 
BARUSAN DIA 
KELLAR. 








SEPERTINVA ADA 
LICLIGAN CENTING 


SAMPAI 


| WP 


4 TAHU LOKASI 

HEEJI JUGA, KARENA DIA 

TIDAK BISA онивиме! 
SEKARANG. 





AKU MERASA DIA AKAN 
MEMBUAT MASALAH BESAR 
HARI INI... 





Cerita & Gambar : Hong Seungpyo 
Asisten : Jung Dongjin & Jeon Kyungah 


